VI. Tentang pakar panahan 


Terdapat tiga orang yang dikenal sebagai pakar panahan: Abu Hashim Al- 
Mawardi ( secara harfiah: ayah dari Hashim, lelaki yang menjual air 
mawar), Tahir al-Balkhi (Balkh adalah suatu tempat di Persia bagian utara 
di propinsi Khurasan), dan Ishag al-Raggi (Raggah adalah nama tempat di 
Siria utara). Tiga orang tersebut dikenal karena pengetahuan mereka 
mengenai profesi ini, dan ketenaran mereka tersebar luas. Siapapun yang 
ingin menguasai seni tersebut harus mempelajari karya mereka dan 
memilih apa pun yang cocok seperti yang dilakukan Al-Tabari dalam 
bukunya al-Wadih (The Clear Book). 


